

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 


BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN 


SISTEM SELEKSI CPNS NASIONAL 

SEKOLAH KEDINASAN 
TAHUN2019 


Nama Dokumen 

Versi 

Tanggal 


BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN 2019 
01.00 

APRIL 2019 



SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


DAFTAR ISI 

I. ALUR PENERIMAN SEKOLAH KEDINASAN 2019 2 

Gambar 1: Mekanisme Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019 2 

II. HAL - HAL YANG HARUS DISIAPKAN 2 

III. TATA CARA PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019 4 

Gambar 3 : Langkah-langkah Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2019 4 

Gambar 4 : Tampilan Halaman Utama Sekolah Kedinasan Tahun 2019 5 

3.1 Membuat Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 7 

Gambar 8 : Tampilan Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 7 

Gambar 5 : Halaman Pendaftaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 8 

Gambar 6 : Halaman Berhasil Melakukan Pendaftaran Akun 10 

SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 10 

Gambar 7 : Kartu lnformasi Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 11 

3.2 Login ke Portal SSCASN Sekolah Kedinasan dan Isi Biodata 11 

Gambar 8 : Form Log In 12 

Gambar 9 : Form Upload Foto Selfie 13 

Gambar 10 : Form Mendaftar Formasi 14 

Gambar 11: Notifikasi 15 

Gambar 12 : Contoh Form Entri Nilai 16 

Gambar 14 : Form Pengisian Biodata 17 

Gambar 15 : Form Unggah Dokumen 19 

Gambar 16 : Form Resume Pendaftaran 20 

Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 21 

Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 21 

Gambar 18 : Form Resume Pendaftaran 22 

Gambar 19 : Contoh Kartu Pendaftaran SSCASN DIKDIN 24 


Hal.l dari 24 




SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


I. ALUR PENERIMAN SEKOLAH KEDINASAN 2019 



4 . 

ssc&W 


DIKDIM 

Sistom Seloksi 


Pilih Sekolah 


Membuat Akun 


Pelamar melengkapi 
Biodata dan memilih 
Sekolah Kedlnasan 


I 


I 


Kartu Pendaftaran 

Pelamar 
menyelesaikan 
pendattaran dengan 
mengecek Resume 
dan mencetak Bukti 
Pendattaran 


Log In 


Pelamar membuat 
akun SSCN Sekolah 
Kedinasan 201 9 



Pelamar log in ke SSCN 
Sekolah Kedinasan 
dengan menggunakan 
NIK dan password 
yang telah didattarkan 


Akses Portal 

Pelamar mengakses 
portal SSCASN di alamat : 

https://sscasn.bkn.go.id 



engumuman 

Kelulusan 


Verifikasi CekVerifikasi Pembayaran* Kartu Ujian TesSeleksi 


Verifikator Instansi 
melakukan verifikasi 
data atau berkas 
pelamar yang telah 
masuk 


Pelamar 
Log In ke SSCN 
mengecek status 
kelulusan yeritikasi 
administrasi 


Pelamar yang lulus 
administrasi 
akan mendapatkan 
kode billing yang 
harus dibayar* 


Pelamar yang telah 
melakukan 
pembayaran dapat 
mencetak Kartu UJian 
di SSCN 


Pelamar mengikuti 
proses seleksi 
selanjutnya sesuai 
dengan ketentuan 
instansi 


‘mekanisme terkait pembayaran mengacu pada ketentuan instansi atau sekolah kedinasan terkait 


Sumber: Kedeputian Bidang Sistem Intormasi Kepegawaian 


Gambar 1: Mekanisme Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019 


II. HAL - HAL YANG HARUS DISIAPKAN 


Pelamar wajib mengetahui ketentuan-ketentuan terkait jurusan, pendidikan dan 
sekolah kedinasan yang dilamar. Setiap jurusan dan sekolah kedinasan memiliki 
persyaratan yang berbeda. 


Hal.2 dari 24 




SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


Sebelum melakukan pendattaran, pastikan pelamartelah mempersiapkan 
dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut terdiri dari: 

1. Kartu Keluarga 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2. Ijazah 

3. RaporSMA/Sederajat 

4. Pas toto 

5. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar 


Hal.3 dari 24 





SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


III. TATA CARA PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019 


i 



BKN 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 


ALUR PENDAFTARAN SEKOLAH KEDINASAN 

TAHUN 2019 


ss J?5N 



m 


© 


O 


o-o- 

i. 

Pelamar mengakses 
portal SSCASN 
di alamat: 


https://sscasn.bkn.go.id 


O- 

2 . 


Membuat akun 
SSCN Sekolah 
Kedinasan 2019 
dan mencetak 
Kartu Intormasi 
Akun 


o- 

3. 


Log in ke SSCN Sekolah 
Kedinasan dengan 
menggunakan NIK dan 
password yang telah 
didattarkan 


© 




Pelamar 7 6 
Log In ke SSCN 
mengecek status 
kelulusan verifikasi 
administrasi 


Verifikator Instansi 
melakukan 
verifikasi data atau 
berkas pelamar 
yang telah masuk 



—o- 

8 . 

Mendapatkan kode 
billing yang harus 
dibayar bagi pelamar 
yang lulus verifikasi. 

Aturan mengenai 
pembayaran silahkan 
cek di sekolah 
kedinasan terkait 




O 


Pelamar hanya dapat 
memilih 

1 (satu) Sekolah 


o 

5. 


Mengecek Resume 
dan mencetak 
Kartu Pendattaran 


o 

4. 


Upload swatoto, 
memilih Sekolah 
Kedinasan, melengkapi 
Nilai, upload berkas, 
melengkapi biodata 



CAT5 

\ BKN / 


k 


Penaumuman 


g 

Kelulusan 


-O- 

9. 

Mencetak Kartu Ujian 
di SSCN setelah 
pembayaran 
diterima dan 
dikontirmasi oleh 
sistem 


o 


o 


10 . 

Mengikuti proses 
seleksi sesuai 
dengan ketentuan 
instansi 


Intormasi status 
kelulusan pelamar 
akan diumumkan 
oleh Panitia Seleksi 
Sekolah Kedinasan 
instansi dapat dilihat 
di SSCN 


Sumber: Kedeputian Bidang Sistem Intormasi Kepegawaian 


Gambar 3 : Langkah-langkah Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2019 


Hal.4 dari 24 
























SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 



# Home Alur Registrasi Helpdesk FAQ Layanan lnformasi & Login 


Indonesia Memanggil 

Putra-Putri Bangsa 

SELEKSI SEKOLAH KEDINASAN \| 


Daftar Sekarang! 


» 



Gambar 4 : Tampilan Halaman Utama Sekolah Kedinasan Tahun 2019 


1. Pelamar harus masuk ke portal SSCASN seperti tampilan di atas di alamat: 

https://sscasn.bkn.go.id 

2. Pelamar pilih menu Sekolah Kedinasan untuk masuk ke portal Sekolah 
Kedinasan, membuat akun dan mencetak Kartu Intormasi Akun di alamat: 

https://dikdin.bkn.go.id 

3. Pelamar melakukan log in dengan menggunakan NIK dan password yang 
telah didattarkan 

4. Pelamar melakukan swatoto, mendattar sekolah dan jurusan yang tersedia 
dan melengkapi torm isian 

Pelamar hanya dapat melamar di 1 (satu) Sekolah Kedinasan. Aturan lebih 
jelas mengenai sekolah kedinasan dan jurusan yang Anda pilih, silahkan cek 
di halaman web masing-masing sekolah kedinasan 


Hal.5 dari 24 















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


5. Pelamar memasukkan Nilai 

6. Pelamar melengkapi Biodata 

7. Pelamar mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan persyaratan 

8. Pelamar mengecek kembali isian yang telah dilengkapi (Resume) 

9. Pelamar mengklik Kirim, data yang telah dikirim tidak dapat diubah 

10. Pelamar mengecek hasil verifikasi 

11. Pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi akan mendapatkan kode billing 
sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi. Aturan mengenai pembayaran 
silahkan cek di web instansi atau sekolah kedinasan yang dipilih 

12. Pelamar yang sudah melakukan pembayaran dan sudah diverifikasi 
pembayarannya akan mendapatkan Kartu Ujian 

13. Pelamar mengikuti tahapan tes seleksi 

14. Pelamar mengecek hasil kelulusan tes seleksi 

15. Pelamar yang lulus tes seleksi dan dinyatakan diterima di sekolah kedinasan, 
harap menghubungi instansi atau sekolah kedinasan terkait proses 
selanjutnya 


Hal.6 dari 24 





SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


3.1 Membuat Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 

Apabila pelamarsudah siap untuk mendattar, langkah-langkahnya adalah: 

Registrasi 

1. Klik dan akan tampil seperti berikut: 

# £+ Dattar Formasi 1 + Registrasi & Login 


4 

ssSti 



Sistem Seleksi 

Sekotah Kedinasan 


Selamat Datang di Sistem Pendattaran Akun SSCASN DIKDIN 

Sebelum Anda melakukan pendattaran ke sekolah yang dituju, seluruh peserta 
(diwajibkan untuk membuat sebuah akun akses SSCASN terlebih dahulu. 


Nomor Kartu Keluarga / NIK Kepala Keluarga 


6808 



Pendattaran Akun SSCASN DIKDIN 

Langkah 1: Pengecekan Identitas 

Nomor Induk Kependudukan (sesuai KTP) 


Gambar 8 : Tampilan Pendattaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 

2. Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

3. Masukan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum 
pada Kartu Keluarga 

Apabila pelamar tidak bisa mendattar terkait data NIK dan Nomor Kartu 
Keluarga, silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 
dengan KTP pelamar bukan ke instansi atau Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 

4. Masukan kode captcha yang terlampir 


Hal.7 dari 24 











SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 



Setelah data di atas dimasukan, klik 



. Bila data sesuai maka 


akan tampil torm Pendattaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan seperti 
gambar di bawah ini. 


Pendattaran Akun SSCASN DIKDIN 

Langkah 2 Lengkapi Data 

Silahkan isi tcrmulirdi bawah ini dangan lengkap dan banar. 

PERHATIAN Pastikan nama, tempatdan tanggal lahir ijazah sasuai dangan ljazah ysng akan digunakan di dalam pendattaran SSCASH BIKCIN. 


NIK 

Email 




Contoh : myname@email.com 

Nama [Sesuai identitias] 

Password 





Ala mat [S es u a i id e ntitas] 

Kontirmasi Password 





Kah/Kota [Sesuai identitas] 

Pertanyaan Pengaman 1 


SURABAYA {KOTA} 



■v 

Provinsi [S es u a i id e ntita 3] 

Jawahan Pengaman 1 


JAWATIMUR 



Nama tanpa gelar [Sesuaiyang tertulis pada ljazah] 

Pertanyaan Pengaman 2 





V 

I empat Lahir 

Jawahan Pengaman 2 


SURABAYA 



Temipat Lahir Kah/Kota [ljazah] 

CAPTCHA 



6 8 ? 8 


Tanggal Lahir 





I anggal Lahir [Sesuai yang tertulis pada ljazah] 





Masukkan kode CAFTCHAdi atas 


Lanjutkan 


Jenis Kalamin 
^J^ria ^“J-.anita 

Pas foto bsrlatar merah dsngari ekstensi jpg/jpeg (maksintai 200 Kb) 

Tidak ada berkas dipilih. 


Te usuri... 


Gambar 5 : Halaman Pendattaran Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 


6. Lengkapi data-data yang terdapat pada torm di atas dengan benar. Data 
yang perlu diisi terdiri dari data : 


Hal.8 dari 24 












































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


a) Nama Tanpa Gelar 

Isi nama tanpa gelarsesuai dengan yang tercantum pada ijazah 

b) Tempat Lahir 

Isi tempat lahir (Kabupaten/Kota), sesuai dengan ijazah 

c) Tanggal Lahir 

Isi tanggal lahirsesuai dengan ijazah 

d) Jenis kelamin 

Pilih jenis kelamin yang sesuai 

e) E-mail 

Masukan e-mail aktit dan valid 

f) Password 

Masukan password yang mudah diingat. 

Harap catat dan simpan password Anda karena akan digunakan untuk 
login 

g) Kontirmasi Password 

Masukkan kembali password telah Anda masukan 

h) Pertanyaan Pengaman 1 

Pilih pertanyaan pengaman Anda 

i) Jawaban Pengaman 

Masukan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih 

j) Pertanyaan Pengaman 2 

Pilih pertanyaan pengaman Anda 

k) Jawaban Pengaman 

Masukan jawaban pertanyaan pengaman 2 yang telah Anda pilih 

l) Captcha 

Masukan kode captcha yang tampil di layar 

7. Upload pas toto dengan latar belakang merah dalam tormat JPG minimal 
120 kb maksimal 200 kb 


Hal.9 dari 24 





SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


8. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Data 
yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau dirubah. 



Selanjutnya klik 


Lanjutkan 


10. Halaman pemberitahuan bahwa pembuatan akun SSCASN Sekolah 


Kedinasan 2019 berhasil, klik 


dCetak Intonmasi Pendattaran 


untuk 


mencetak Kartu Intromasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil 
membuat akun. Simpan kartu tersebut dengan baik. 


Pendattaran Akun SSCASN DIKDIN 

Langkah 4: Pendattaran Selesai 

Selamat ■■■■■■■■■ berhasil registrasi pada Portal SSP3K 
Anda hanya dapat melakukan registrasi 1 [satu] kali dengan NIK Anda. 

Catat dan simpan User NIK dan Password Anda yang telah terdattar. 

Silakan melakukan Cetak Kartu Intormasi Akun pada tombol di bawah ini. 


©Cetak Intormasi Pendattaran I ALanjutkan Login Pendattaran 


JIKA TERDAPAT MASALAH PADA PENCETAKAN KARTU INFORMASI PENDAFTARAN, SILAHKAN LANJUTKAN LOGIN SEPERTl BIASA DAN UNDUH KARTU AKUN MELALUI 
FITUR UNGGAH SWAFOTO. 


Gambar 6 : Halaman Berhasil Melakukan Pendattaran Akun 

SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 


11. Klik 


untuk ke torm berikutnya. 


Hal.10 dari 24 











SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 





KARTU INFORMASI AKUN 
SSCASN DIKDIN 2019 


Tempat / Tanggal Lahir sesuai ljazah 


Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP 


No. Identitas KTP 


Nama sesuai KTP 
Nama sesuai ljazah 






Tgl / Jam Pendattaran 01-04-2019 /15:47:50 

Selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal SSCASN DIKDIN BKN. 

Silahkan lanjutkan masuk ke https://dikdin.bkn.go.id pada menu "Login” dengan menggunakan NIK dan 
password yang telah Anda dattarkan. 



"Demikian data pribadi ini saya buat dengan sebenarnya dan bila temyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia 

menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya" 


Gambar 7 : Kartu Intormasi Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2019 


3.2 Login ke Portal SSCASN Sekolah Kedinasan dan Isi Biodata 

1. Setelah pelamar berhasil dattar, silahkan login ke https://dikdin.bkn.ao.id 


A Login 


dengan klik tombol 


yang tertera di sudut kanan atas 


2. Masukan NIK dan password yang telah Anda dattarkan lalu akan tampil 
halaman Form Biodata Peserta seperti gambar di bawah ini: 


Hal.ll dari 24 





























































































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


Login Pendattaran SSCASN 

DIKDIN 



Lupa Password Anda? 

Klikdi sini untuk mereset pasi 

Belum memiliki akun? 

Silahkan molakukan enc a 


Gambar 8 : Form Log In 


Hal.12 dari 24 








SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


a. Upload Swafoto 

Upload foto selfie dengan memegang KTP dan Kartu Intormasi Akun 
untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti contoh gambar 
di bawah ini: 



SsJTsn 


DIKDIM 

Ststem S«leksi 



1. Unggah Swafoto 

Silahkan unggah swatoto Anda sesuai dengan petunjuk 



PERHATIAN PastAar. Anda sudah mengakhin Penoattaran (melaJu' tahap "RESUWET sebelun- Pendattaran 
diverifikasj oteh venfikator mstansi (walaupun Anda sudah rr&ertgur^jjgah sen>ua dokumen sekahpun) 


drtutuo 


J»ka proses ini tkiak dilakukar rrtaka data Anda tcak aKa r 



Ketentuan swatoto 

• Swatoto {se!r'te) cer-gar memegang KTP/Surat Keterangan Perekaman 
dari Dukcapil dan Kartu Intormasi Akun. postsi meletar (lardscape). 


• Jika Anda behim n>eno5t3k Kstu lnforrr>asi Akun, silahkan kfik tomboi 
"Cetak LMarc Kartu lnforn>asi Akun” di bawah cni 



Silahkan unggah swatoto Anda 
Telusuri... Tidak: aca terkas cip 




Gambar 9 : Form Upload Foto Selfie 

Klik tombol Choose rile , cari dokumen swatoto berwarna dengan 
ketentuan format JPEG ukuran minimal 120 kb dan maksimal 200kb 


Hal.13 dari 24 




















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


b. Mendattar Formasi 


2. Mendattar Pormasi i 

Silahkan pilih instansi, pendidikan. lokasi dan jabatan 
tonnasi yang akan dilamar 



PERH/CTIAN Pastlkan Anda sudah msigaMilri Pendartaran {mellaliui talhap "RESUUE’} seheium Pandaftarar dttutup. Jika proses inii tiidak; dilakiStan, raaika data Anda tldak aikan 
diverifikasi oleli verif8cator hstans' {walaupen Aida sudah mengunggali sonua dohunen sehaijmn}. 


Sek-clah 


Jsnis Formasi 


PGLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 

Calcn Mahasiswa PKN-3TAN Reguler 


Ulang 


Pendidikan 


Jurusan 


Lokasi Pcrmasi 


Lokasi Test 


Pili Pendditoan 

- 


Piljh Jurusan 

- 


Lokasi Formasi 

•w 


Piih iLotoasi Tes. 

- 


F¥cvi nsi/Negara 
SMA/SMK 

Nama SMA-SMK 
sesuai ljazah 

Tahun Lulus 

No. Ijazah 

Tanggal ljazah 



Pstunjuk Psmilihan Formasi 

1 . PliihllaJh Seikoiiah dan Jen s Fonfnas yang hendak anda lamar, latu Mik toimtoll 'TPiolliiih" Beberapa jenb formasi memhatasi pelamar berdasarkan KTP Provimsi te.rie.ntj 
saja. 

2. Isilaii ikotam = end d -tan sesua dengan buaiiasi pendsdikajn yang Anda miiki {Junisan SIMA; SMKf. 

3. Isilali totam Jiiirusan sesuai dengan juiusan yang handaJk Anda lamar 

4. Isdab totaim iokasi Foirmas.l sesuai dengan Lohasi bendasarkan Jenls F«mas i yang Anda. piih. Lohasi Pormasi daoat baropa {namiir tidaik terbatas padaj: 

o 'Lokasi Kampus yang akan dBantar 

o Lokasi Daerah Asall AEumasi untuk Foraasi Khiusus Aok-asi Daerah 

5. Jika kotam -o-Las Formas; ikosong, keimungkiinam besar selkokh tidak menyediakan tormasi khusus untuk daeraln Anda. 3iilialh'kan Hlik tombd U ang dan piii en s 
fcrmasi kinnya. 

6. Untuk instaus/sekolah terientu, Anda dap-at memiBi Lokasi Test tempat Anda hendak melakukan ujpan. Siahkan pdh sesua dengan kesngiian Anda. 

7. Islah tootam Proy.ns;Negara 3MA-3MK . Kabucaten, 1 Kota 3MA‘SMK {untuk SWAjSWK dalam nsgenj dan Nama SkiASMK sesua i azah dengan dats setoolah 
SMA/SMC Asal Anda. 

3. Isitah toobm NISN (Nomor Induk Siswa Nasionall dan N = SN {Nomor iPoitook SekoEah Nasiooa!}’ sesuai dengan data Anda di DAPODIK. 

9. Isiah 'kotaim Tahjn Luilus . No I azan . Tangga lazan sesua, dengan yang terie r a di ijaiati. Untuk luiusan tahun ini, Anda hanya dwapbkan menglsi kolbm Taun 
Lulus 

10 Pastikan seluruh data yang Anda isi sudah benar. Kesalahan pengisian data merupakan tanggung jawab pelamar. 

11. Islaii CAPTCHA di bawah inii, dan kik tombd Sean utnya umtuk lanjut !ke ta.ha.p selanjutinya. 

12. Periu dgperiiatikan batiwa beberapa formasi membatasi pelamar beidasarkan PioyinsuKabu paten KTP / Jents Kelamin. 

13. Jfsa Anda hendak mengubah sekolah, Anda. dapat klk tombd Uiang di bawah kokwn Jen s Foraasi . 


CAPTCHA 



■ 

i 


137C 


Gambar 10 : Form Mendaftar Formasi 


1) Pilih Sekolah dan Jenis Formasi sesuai dengan peminatan 



Klik tombol 


Piiih 


Hal.14 dari 24 





















































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


3) Pilih pendidikan terakhir Anda saat ini 

4) Pilih Jurusan yang tersedia 

5) Pilih Lokasi Formasi yang tersedia 

6) Pilih Lokasi Test yang tersedia 

7) Pilih Provinsi/Negara/SMA/SMK Anda berada 

8) Isi nama Sekolah Anda sesuai dengan ijazah 
(SMA/SMK/Sederajat) 

9) Isi Tahun Lulus 

10) Isi nomorijazah pendidikan terakhir Anda 

11) Isi tahun lulus pendidikan terakhir Anda 

12) Isi kode captcha yang tampil 

13) Bila data sudah terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol 

. Bila ada data yang kurang lengkap, sistem akan 
mengeluarkan notitikasi seperti gambar di bawah ini: 



Gambar 11: Notifikasi 


Hal.15 dari 24 






SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


c. Pengisian Nilai 


3. Entri Nilai a 

Silahkan isi nilai Anda 


4 

SSCASN 



Sistem Seleksi 

Sokolah Kcdinauin 


PERHATIAN Pastikan Anda sudah mengakhiri Pendattaran (melalui tahap "RESUME") sebelum Pendattaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan. maka data Anda tidak 
akan diverifikasi oleh verifikator instansi (walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun). 


Nilai Rata-rata Raport 


Rentang 0.00 - 100.00 


Syarat Minimal Instansi: 70 


Petunjuk Pengisian Nilai 

1. Isilah nilai dengan skala 100. mulai dari 0 -100.0, dengan maksimal 2 (dua) digit di belakang koma. 

2. Untuk nilai berskala 10. lakukan proses konversi ke skala 100. Misalnya, nilai 7,25 dikonversi menjadi 72.5. 

3. Untuk nilai berskala 4 (IP), lakukan proses konversi dengan cara membagi nilai dengan 4 lalu dikalikan 100. Misalnya. untuk nilai 3.25 maka dikonversi 
menjadi (3,25 / 4) * 100 = 81,25 

4 Pastikan isian nilai sudah sesuai. Kesalahan Entri / Pemalsuan Nilai menjadi tanggung jawab pelamar. 

5. Jika sudah selesai, isilah CAPTCHA dan klik tombol Selanjutnya di bawah 


CAPTCHA 



8 


5458 


Gambar 12 : Contoh Form Entri Nilai 

Pelamar memasukkan nilai rata-rata raport terakhir. Untuk mengisi menu 
ini, harap diperhatikan dan dibaca baik-baik Petunjuk Pengisian Nilai, 
karena setiap Sekolah Kedinasan memiliki aturan yang berbeda-beda. 


Hal.16 dari 24 
















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


d. Pengisian Biodata 

4. Pengisian Biodata * 

S -ansan sngcac' ean bBdats dengan 3ena r 



FEFmAnAN ^asttar i^ras sudah nerioaM-drl PendsftarBn dntlaiU sahap T.ES-LWr 1 ;' un ^wBa^arar diaunup. Jlla Ffc«« ini Elda* dilataitaH- nataa da _ a .^roa Idak 
ataar di«f nkaai oeh «riricEow 'rsarsl •'</:& bupjn ,+ras s-.aar rwouroaal-i swtlb dctaunarj sda p.r) 


NaiaSEEid Ijaeah 
TbnnpsJ: Lat* peah 


TE'gga Lar - cZE.r 


Email 

..er ts KjeEsmh 



\afiBKTP 
Terpsi: Lat* KTP 
Tbrggal Lartr KTP 


A&natKTP' 


KabLpateTiKlotE KTP 1 


RbM ktp 



£UF*BAr.\ 



EkW&BJStA IKOTA) 


JAWA TM.R 


S -3 t ‘L-3 1 emgkac data d iiiii Anda 


Aanat Ttmlte llll - 


PrwTs-1 " 


KabKote, 


AJd.n lt. , e: a SosH 


CaJtatar Pnestas-i 



JLnfeh SaLcara - 


I ~ tfl 

dnru>o .■*—jle_k ~=x 


SJuEargsa * 
Thgg 1 E-acar icrn) " 
Eenat E-acar ;fcg3 " 
&:n:rgar iCaiab * 
StetLS F-e1a.wrar - 


Agarna * 

\a Teep«x “■ 


No, Porsel " 


Ho. Koritak Orang 
TLa."ftanr 




5'a.hkan Semgkac- data Oraie Tua Anda 


NIK ATEh * 

'\ariB Ajab *■ 

Terpet Labl: Ayah ■*■ 

TSrggal Latilr Ayah * 

Pefcer[aEr:A;,ah * 

Gaf Ayah - 

A iamat TcmMII 
Ajah 

statLs Hiap Avahi - 



NlKlbu * 

\afiiBlbu * 
TerpatLab r bu * 
TarggalLahilrtbu * 
Peterjaar ibu * 
Gajilbu * 

AJarast Ccnilsl Ibu * 
StatLs HIHLP ibu * 




cSAchnqa I =-san.uTv/a> 


Gambar 14 : Form Pengisian Biodata 


Hal.17 dari 24 
























































































































































SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


Pada form ini, pelamar harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia 
dengan benar. Pelamar juga dapat memperbaiki Nama Sesuai ljazah, 
Tempat Lahir sesuai ljazah, Tanggal Tanggal Lahir sesuai ljazah, E-mail 
pada torm ini. 


Data Diri Pelamar: 

Alamat Domisili, Provinsi, Kab/Kota Domisili, Akun Media Sosial, Catatan 
Prestasi, Jumlah Saudara Kandung (termasuk pelamar), Suku Bangsa, 
Tinggi Badan dalam centimeter, Berat Badan dalam kilogram, 
Golongan Darah, Status Perkawinan, Agama, Nomor Telepon, Nomor 
Ponsel, Nomor Kontak Orang Tua/Wali. 

Data Diri Orang Tua: 

NIK Ayah, Nama Ayah, Tempat Lahir Ayah, Tanggal Lahir Ayah, 
Pekerjaan Ayah, Gaji Ayah, Alamat Domisili Ayah, Status Hidup Ayah, 
NIK Ibu, Nama Ibu, Tempat Lahir Ibu, Tanggal Lahir Ibu, Pekerjaan Ibu, 
Gaji Ibu, Alamat Domisili Ibu, Status Hidup Ibu. 


Isi kode captcha yang tampil pada kolom yang disediakan. Klik 


Seianjutnya > 


untuk ke halaman selanjutnya. 


Hal.18 dari 24 






SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


e. Unggah Dokumen 


4. Unggah Dokumen 

Silahkan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan 
ketentuan 




= n 


ss<?IK 





Sistem Seleksi 

SokoUh Kodintun 


PERHATIAN Pastikan Anda sudah mengakhiri Pendattaran (melalui tahap "RESUME") sebelum Pendattaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak akan drverifikasi 
oieh verifikator instansi (walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun). 


Jenis Dokumen Status 

1. Untuk tormasi reguler calon lulusan tahun 2019 Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional. 2. Untuk Belum diunggah 

tormasi Atirmasi calon lulusan 2019 Surat Mengikuti Ujian Nasional, Rekomendasi Sekolah (Ukuran Maksimal 
1000 KB, pdf) 

1. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak Belum diunggah 

kurang dari 7,0 (skala penilaian 1-10) / 70,00 (skala penilaian 10-100) /2,8 (skala penilaian 1-4), atau Untuk 

Calon lulusan tahun 2019, memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen Pengetahuan pada 5 semester 

(semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) 70,00 (skala penilaian 

10-100), dengan ketentuan pada saat pendattaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan 

memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 (skala penilaian 10-100). 3. Untuk 

lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1-10 atau skala 

penilaian 1-4 diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan 

melampirkan surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala Sekolah. (Ukuran Maksimal 700 

KB, pdf) 

KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP atau Belum diunggah 
menggunakan Surat Keterangan Kependudukan (Ukuran Maksimal200 KB, jpg) 

Pas Foto berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab Sudah diunggah 
mengenakan jilbab warna putih polos (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg) 


Aksi 



Lihat | Unggah 
Lihat I Unggah 


Ketentuan unggah dokumen 

• Format berkas yang diterima: PDF atau JPEG sesuai ketentuan per jenis dokumen. 

• Ukuran minimal setiap berkas adalah 100KB, dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. 

• Jika ukuran berkas melebihi ketetuan, siiahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik 

• Segala bentuk salah unggah / unggah tertukar / berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendattar. 

• Jika sudah selesai menggungah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol "Lihaf. 

• Anda dapat mengunggah ulang berkas (misalnya: jika hasilnya tidak jelas, terpotong) sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendattaran. 


< Sebelumnya I Selanjutnya > 


Gambar 15 : Form Unggah Dokumen 


Pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan 
persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran tile yang diunggah tercantum 
pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. 


Untuk mengunggah dokumen, klik tombol 


Unggaih 


, cari dokumen 


yang diupload sesuai dengan jenis dokumen. Pelamar dapat 


mengecek dokumen yang telah diunggah dengan klik tombol 



Bila dokumen yang diunggah belum sesuai, klik tombol 


Unggah 


untuk 


mengganti dokumen tersebut. Kolom status akan menampilkan status 


Hal.19 dari 24 
















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


dokumen telah 


diunggah atau belum. Klik 


Selanjutnya > 


untuk ke 


halaman selanjutnya 


f. Resume 

5. Resume * 

Cek kembat data dan formas< yang dlamar, laki akhin 
pendaftaran 



PEBHAnAN =M:ur Araa suaar neroawir =waa*arar ineiaiu arac "R£3L.MEn seceum =eraa^aran g ruxc . ka ercaes ri caaa a atoJar rata aaa Araa caak 
akar a ver*tasi c-er ver*kaxr rscars ■ w acccr voa suaar neroLrogar semta acturer seka cur.) 


RESUME PENDAFTARAN 



Sama laaoian 
Nama inttanti 
Jurutan Uemt rormatn 
Lotatl rorma ti 
Loaatl Test 

Nama lesuai ijaaati 
Tamciat LaiOr letuai l... 

Tanooai LaMr letuai I_ 

Nama latoLan 
ProvtnsJ latoian 
Taaui LMut 
Ho ijacan 
Tanooal Jaian 
Ta”vxi Ltkut 
MUI Mata PsUJaran 
Mia Raca-raa Raoor 


=0_'TEKMk kE. ANakN NEG.ARS STAN CZI 


kemerterar keuaroar I 


SEMJA .'.W.G.AN iCacr Maras swa PkN-ST.AN Reou er kemera». 
UerD 


□ 


negi 
OO t..VCARTA 


□ 


„ AKARTA <>COTAy 
24-ce-iccc □ 
=,□ 

jakartaD 
2019 □ 

• □ 
25<7-2019 □ 
»19 


□ 


Nama tesuai KTP 
Tempat LaMr les jai .. 
Tanooai LaMr letuai 
j««is Katamtn 
Aoama 

Itaous P»rt«vKrian 
AJamat lasuaJ KTP 
Ka©»Koca ktp 
P rov KTP 
Aiamat OomtsJH 


SLR.A£AV.A 



SLRABAYA XOTAj 
JAWATMUR 


1—1 



:OQqI_1 

1_1 


Ka&tt.o<a OomisM 

1—1 




U.AA.ART.A TIMLR 'XOTA 1_1 



Provinsf Dorrtsni 

n 


3 1 1 


m.AXARTA 1_1 


1_1 

NO HP 

1-1 




C£1234567S91_1 



Mo Tet v 

0211234567 □ 



Emafl 

-es-^-es- □ 


Do*um«o yang tarunoean 

1 Lmic ^ctbs regu er caion luusar ahun 2019 Soat Kewargar, Meng la/: UJm Nascra 2 UrtjJc iccmas 
.A*rmas caion uusan 2019 Surar. rjeng lo-c L|ian Nasc r& Reiccmenoas- Sekoar 


D □ 


1. 'jra* u user tarui 2C1S oan sece u~r/a mem ic n e raca-ra-e u. ar /aro osnj s caaa ,azar ~aaz kuraro aar 
7C Oskaa cer a er 1-10!' I70.CC 'Sfcs a oen a ar 10-ICCr. / 2.5 .;sfca a oer. aar 1-A/ sau '.raitCacr uusar tarui 
2019 mem::fc mai raia-ra-a raccr irojt tcmocrer =eroearuar oaaa i semesier Otemescer jasa aar aerao lto* 
keasXoar X) senasemesar gasa keasxr,70.CC .'sfcaa :<r ssr 10-100/ oergarkeiereuar oaaa saa: oerasAarar 
. arg /ano cersarokuiar str a r/sakan uls asn mem lc rus rsa-rsa ulisn waiis oaas ,szsr cask kusrg asr 
70.0C .;sfca s oer. san 1C-1CC;, 3 uroik uusan arur 2C1S aan sece umr/a . fca msi raca-reca ,azar merogurafcer, 
s»a a oemaian 1-10 sau skaa oeniaan 1-4a wat Mcan unculc menokcnwers n a cersaOu; mer.aa sfca e cer aan 
10-1CC aeroani meamortcan sura: keceranoar aer 5efcoar Asa /arg a ■araaaroar. keosa Sekoar 


□ 


KTPoao oesera/arg oerLS-a a aas I7taixn aau karxi keuargs'Wjoag /arg oeiLmmemiikl kTPsau 
merogLrstar = .ra: kecerargar keoerauaukan 

=as Foco oersar ceakaro merar meroerskar keme.a outr oocs aar oao oesera war -a /aro cer. oac 
meroerslcar. oac warrs puan pc-os 


□ 



□ 


=ascfcar adcumer yarg a urggar suaar cersr aeroar ojissr asr gamoar /arg amoaic.eas aar :sa a uerrtss oer ver a fcsa:r 
UnaJc mergecek * susa» adcumer fc k psas a rta *jrw oaas mas ro-mas ro adcLmer 


Pekssji* maroanai Rstume 

1 S artsr lcik osaa cemsra a oaaa secac asa a sas oasclcar se- Lr.r asa /srg Aras ertr suasr cersr 

2 Jike aaa /arg oeum sesus Anaa a oertoersrkar u-cuk meakLkar cer.osrar aeroar cara fc:k osas xr~tx =ece Lrr.a sau fc k oaaa ss ar sac. rsma 
arsosr a cso ar aas SjSr 

3 =as:fcar kemcs se Ltur ackumer >srg a .rggsr suasr sesus :aak saa >sro anJcsr aar aaca: arcsca aeroar .eas 

4 J ka suaar s artcar mem t er araa ceraro oaaa oerr/aaar ai cswar, r*. kei-ua sr merolclc c rt c aj c- r aa- =r:ses =e~os*-.ara- 

5 Jika tamcsi oaoa saat Oacas akMr oenoaltaran oenoaltar aoak mengakNr penaaltaran. maka oenoaltar dangoao gugur Oan acak akan masi* ka tanao 
venflkati berkat den inttantl. 


Past*ar setap tanda oentang l_t di atas sudah tercentang dan past*an data yang Anda tsi sudah benar. J*a ada kesalahan 
isian. siahkan kembai ke tahap sebetumnya atau kfik pada salah satu nama tahapan di bagian atas layar. 


Gambar 16 : Form Resume Pendaftaran 


Hal.20 dari 24 


















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


Setelah pelamar melengkapi semua tahapan di atas, periksa kembali 
resume pendattaran yang tampil. Pastikan bahwa data telah sesuai dan 
benar dengan mencentang setiap isian yang telah dilengkapi oleh 
Pelamar. 


Centang pernyataan yang tampil pada kotak merah muda, kemudian 


klik 


Aktiiri Proses Pendattaran 


!. Setelah tombol tersebut diklik, pelamar tidak 


dapat merubah data yang telah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. 


□ Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang saya 
buat tidak sesuai dengan dokumen. saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya 


Akhiri Proses Pendattaran 


Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 


Peringatan 


Setelah pendaftaran diakhiri dan dlproses, Anda tidak biisa mengubah data terkait 
pendaftaran (seperti biodata. pilihan instansi/formasifjabatan serta unggahan dokumen. 
PASTIKAN KEMBALI SEMUA DATA TERKAIT PENDAPTARAN. 



Apakah anda yakin untuk mengakhiri dan memmses pendaftaran? 


Gambar 17 : Notifikasi Akhir Proses Pendaftaran 


Hal.21 dari 24 








SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


4 

SSCASN 



Sistem Seleksi 

S«'k»U>h K«dirv»w>n 


Resume Pendaftaran Calon ASN 


A 


Status Pendaftaran 


Pendattaran 


Proses verifikasi berkas sedang berlangsung. Silahkan login kembali ketika instansi / sekolah sudah melakukan pengumuman hasil 
verifikasi. Data terkait pendaftaran sudah tidak bisa diubah kembali pada tahap ini. 

© Terima Kasih © 


RESUME PENDAFTARAN 



Nama Sekolah 
Nama Instansi 
Jurusan (Jenis Formasi) 
Lokasi Formasi 
Lokasi Test 


: POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 
: Kementerian Keuangan 

: SEMUA JURUSAN (Calon Mahasiswa PKN-STAN Reguler Kemenkeu) 
: Reguler 
: DKI JAKARTA 


Nama Sesuai Ijaiah 

Tempat Lahir Sesuai Ija... 

: JAKARTA (KOTA) 

H Nama Sesuai KTP 

Tempat Lahir Sesuai KTP 

: SURABAYA 

Tanggal Lahir Sesuai Ija... 


Tanggal Lahir Sesuai KTP 


Nama Sekolah 

: 1 

Jenis Kelamin 

: Pria 

Provinsi Sekolah 

: JAKARTA 

Agama 

: Islam 

Tahun Lulus 

: 2019 

Status Perkawinan 

: Belum Kawin 

No. Ijarah 

: 123 

Alamat Sesuai KTP 


Tanggal Ijarah 

: 25-07-2019 

Kab/Kota KTP 

: SURABAYA (KOTA) 

Tahun Lulus 

: 2019 

Prov KTP 

: JAWA TIMUR 

Nilai Mata Pelajaran 


Alamat Domisili 

; QOQ 

Nilai Rata-rata Raport 

85 

Kab/Kota Domisili 

: JAKARTA TIMUR (KOTA) 



Provinsi Domisili 

:JAKARTA 



No. HP 

: 111 



No. Telp 

: 111111111111 



Email 

: test@test 


Dokumen yang terunggah 

1. Untuk tormasi reguler calon lulusan tahun 2019 Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional. 2. Untuk tormasi Atirmasi calon lulusan 
2019 Surat Mengikuti Ujian Nasional, Rekomendasi Sekolah 



1. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7,0 (skala 
penilaian 1-10)/70,00 (skala penilaian 10-100) /2,8 (skala penilaian 1-4), atau Untuk Calon lulusan tahun 2019, memiliki nilai rata-rata 
rapor untuk komponen Pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas 
XII) 70,00 (skala penilaian 10-100), dengan ketentuan pada saat pendattaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan 
memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 (skala penilaian 10-100). 3. Untuk lulusan tahun 2018 dan 
sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1-10 atau skala penilaian 1-4 diwajibkan untuk mengkonversi nilai 
tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan melampirkan surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala 
Sekolah. 


Lihat 


KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan Surat 
Keterangan Kependudukan 


Lihat 


Pas Foto beriatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan jilbab 
warna putih polos 


Lihat 


CETAK KARTU PENDAFTARAN DIKDIN 


Gambar 18 : Form Resume Pendaftaran 


Hal.22 dari 24 



















SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 


Selanjutnya klik tombol 
dan 



dan tombol 


CETAK KARTU INFORMASIAKUN 


CETAK KARTU PENDARARAN 


akan tampil 


CETAK KARTU PENDARARAN 


, akan tampil 


Bila pelamar klik tombol 
Kartu Pendattaran seperti 


gambar di bawah ini. 


Kartu Pendattaran SSCASN Sekolah Kedinasan telah menggunakan tanda 
tangan digital dan disertitikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 


Hal.23 dari 24 










SEKOLAH KEDINASAN 2019 

Buku Petunjuk Pendattar | versi 01.00 



ii iiiiiii nni iiiii m 

KARTU PENDAFTARAN SSCASN DIKDIN 2019 


POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 


Formasi 


I Calon Mahasiswa PKN-STAN Reguler Kemenkeu 


No. Registrasi 
No. Identitas KTP 


: 1924355043 



KTP 

Nama 


Tempat / Tanggal Lahir 



IJAZAH 



Jenis Kelamin : Pna 

SeKolah Asal -1 


Kualifikasi Pendidikan 
No. Ijazah / Tahun Lulus 
Jurusan 

Tgl / Jam Pendattaran 


: SLTA/SMA SEDERAJAT 

: 123/2019 

: SEMUA JURUSAN[ ] 

; 05 - 04-2019 / 09 : 13:01 


Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oleh Petugas Venfikaa Berkas) 

1. Untuk fo r mas< reguler caton lulusan tahun 2019 Surat Keterangar Mengikuti Upan Nastonal. . . 

1 2. Untuk fcrmass Afirmasi calon lukjsan 2019 Surat Mengikuti Ujian Nasional, Rekomendasi Sekolah 

1. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiiiki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada jazah tidak kurartg dari 7.0 

2 (skala penlaian 1-10) / 70,00 (skala penilaian 10-100) / 2.8 (skala penilaian 1-4). atau Untuk Calon lulusan tahun 2019, 
memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen Pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap untuk keias X dan 
XI serta semester gasal kelas XII) 70.00 (skala peniiaian 10-100). dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang 
bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiiiki nilai rata-rata ujian tertulis pada i.azah tidak kurang dari 70,00 (skala 
penilaian 10-100). 3. Untuk lulusan tahun 2018 dan sebelumnya. jika nilai rata-rata i>azah menggunakan skala pemlaian 1-10 
atau skala penilaian 1-4 diwajibkan untuk mengkonvers nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan metampirkan 
surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala Sekolah. 


3 

4 


KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan 
Surat Keterangan Kependudukan 

Pas Foto berlatar belakarg merah, mengenakan kemeja putsh pclos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan 
jit>ab wama putih polos 


[ 1 
[ 1 


Hasil Verifikasi : [ ] Lulus [ ] Tidak Tanggal Verifikasi : Tanggal Venfikasi Online : 

Keterangan . Petugas Verifikator Berkas, Petugas Verifikator Online, 


Nama: Nama: 

"Demikian data pribadi ini saya buat dengan sebenamya dan bila temyata isian yang dibuattidak benar, saya bersedia 

menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya" 


Catatan: 

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

Imormas Elektronik dan/atau Ookumen Elektronik aart atau hasl cetaknya merupakan alat bukt hukum yang sah.* 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serthka: elektromk yang diterbitkan BSrE 

- Dokumen dapat d cek keaslianrtya menggunakan fitur Pengecekan Dokumen SSCASN 


(untuk diguntng dan ditempei pada Amptopj 


POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 

Nomor Registrasi 1924355043 
Nama 

Jurusan semua jurusan [ j 



Gambar 19 : Contoh Kartu Pendattaran SSCASN DIKDIN 


Hal.24 dari 24 










































